Supplier Tanaman Proyek 

•!• tamanbibit.com/kontraktor/supplier-tanaman-proyek 



Supplier Tanaman Proyek 
Profesional, Berpengalaman & Bergaransi 
Hubungi: 0812 3241 2221 

Keberadaan taman saat ini adalah elemen terpenting dalam suatu hunian atau bangunan 
apapun. Sejatinya taman mempunyai banyak manfaat. Tidak hanya berfungsi untuk 
menambah keindahan, akan tetapi taman juga dapat mendukung penghijauan untuk 
meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Satu dari sekian elemen yang cukup berperan 
penting untuk mendukung proses pembuatan taman yaitu aneka bunga dan tanaman 
beserta komponen-komponen lain yang mengisinya guna meningkatkan nilai keindahan 
ruang terbuka hijau tersebut. Pemilihan tanaman serta tata letaknya tentu saja harus sesuai 
dengan rancangan pembuatan taman. 

Telah banyak dibangun aneka jenis taman saat ini seringkali terdapat pada tempat-tempat 
umum seperti kantor, apartemen, hotel hingga perumahan dan tak terkecuali pula pada 
Jalan Raya. Oleh sebab itu, banyak sekali supplier tanaman yang menghadirkan aneka 
varian guna memenuhi kebutuhan pembuatan suatu taman. 

Kreasi dan Model Taman 

Telah banyak saat ini aneka model serta kreasi taman yang lebih menampilkan segi 
kerapian dan keindahan taman. Beragam model taman yang ada sejatinya bisa anda 

1/11 























aplikasikan di beragam tempat. Mulai dari tempat dengan lahan kecil atau lahan besar. Di 
bawah ini terdapat aneka model serta kreasi taman yang dapat anda jadikan referensi awal 
sebelum menentukan konsep pembuatan tanaman. 

Taman Lapang 
Taman Minimalis 
Taman Sempit 


Model taman ini seringkali dapat mudah ditemui pada 
hunian pribadi seperti rumah. Karakteristik dari taman 
minimalis adalah tidak terlalu memerlukan banyak 
komponen. Biasanya taman ini dilengkapi dengan 
kolam kecil yang nantinya akan diisi oleh beragam ikan 
hias cantik serta tanaman-tanaman hias lainnya guna 
mempercantik area tersebut. Menambahkan air mancur 
mini juga tidak ada salahnya sebagai pelengkap kolam 
taman minimalis. 

Taman yang menerapkan konsep ini biasanya memiliki 
area lahan yang cukup luas atau lapang. Tidak 
mengherankan jika aneka tanaman hias maupun 
tanaman pohon turut melengkapi konsep taman lapang 
tersebut. Akan tetapi, konsep taman lapang ini hanya 
sering diterapkan pada tempat-tempat yang 
membutuhkan area penghijauan atau area wisata 
umum. 

Berbanding terbalik dengan taman lapangan, taman 
sempit justru lebih memaksimalkan lahan yang tidak begitu luas untuk ditanami aneka 
tanaman hias cantik yang ada. Taman dengan lahan sempit seringkali diterapkan pada 
tempat yang berada di jalan umum, yang mana rumahnya masih sangat terbatas. Namun 
ada pula taman sempit yang diterapkan pada area kantor dan pabrik. 





2/11 




















Dalam mencukupi permintaan pasar terhadap tanaman 
dan pembuatan taman, saat ini telah menjamur 
supplier tanaman yang bisa anda gunakan jasanya, 
perlu Anda ketahui sebelumnya, bahwa dalam 
menentukan kontrak kerjasama atau memesan produk 
tanaman dari supplier tersebut, setidaknya Anda harus 
mengetahui secara detil terkait Tanaman apa saja yang 
di tawarkan sekaligus memeriksa kadar kualitasnya 
apakah sudah baik atau belum. Pada halaman ini, kami 
menawarkan solusi kepada Anda untuk memenuhi 
segala kebutuhan pembuatan taman, baik dari segi 
komponen pendukungnya hingga pemilihan tanaman. 





3/11 





Info Pemesanan? 


0812 3241 2221 fNawafi 

cstamanbibit@gmail.com 

Ds. Pehkulon, Kec. Papar, Kab. Kediri Jawa Timur 64153 


4/11 



© 


KLIK TOMBOL INI 

Untuk Chat Via Whatsapp 


Kami siap menyediakan segala kebutuhan 
pembuatan taman dalam skala proyek maupun 
skala kecil. Harga yang kami tawarkan cenderung 
lebih terjangkau. Prioritas utama kami adalah 
menjaga mutu dan kualitas terhadap produk 

tanaman hingga perlengkapan untuk tetap terjamin sampai pada lokasi konsumen. 
Tanaman yang kami tawarkan kepada anda tentu saja merupakan tanaman khusus yang 
ditujukan untuk kebutuhan taman. Sehingga sejumlah kriteria telah disesuaikan 
berdasarkan dengan rancangan pembuatan taman. 


Jual Tanaman Hias Khusus Taman Indoor dan Outdoor 



Dalam meningkatkan keindahan suatu 
lingkungan, kebutuhan terhadap 
segala jenis tanaman sudah tak dapat 
dipungkiri lagi permintaannya di 
pasaran. Beberapa di antaranya 
tersedia aneka jenis tanaman hias 
berbunga dan tanaman hias tidak 
berbunga. Namun, apakah anda 
sudah tahu apa yang dimaksud 
dengan tanaman hias itu? Tanaman 
hias adalah suatu tanaman atau 
tumbuhan baik merambat, berbentuk 
terna, perdu atau pohon yang 
memang khusus ditanam untuk 
melengkapi atau sebagai komponen 
dekorasi pada suatu taman. Sekedar 
informasi, tidak semua tanaman hias 
selalu memiliki bunga, akan tetapi 
kesan keindahan dari tanaman hias 
tersebut masih ada bahkan masih 

dibutuhkan oleh sebagian orang. Seperti pada tanaman herbal atau tanaman obat keluarga 
yang tidak mempunyai nilai estetika namun masih berguna sebagai tanaman obat yang 
dapat menyembuhkan beragam penyakit. 


5/11 







Info Pemesanan? 


0812 3241 2221 fNawafi 

cstamanbibit@gmail.com 

Ds. Pehkulon, Kec. Papar, Kab. Kediri Jawa Timur 64153 
Dari keseluruhan varian tanaman hias yang 
tersedia di pasaran saat ini, ternyata tidak 
semuanya cocok untuk ditanam pada habitat atau 
tempat tertentu, jika dipaksakan tentu saja 
pertumbuhannya kurang membaik. Sebagian 

tanaman ada yang hanya dapat tumbuh di luar ruangan (outdoor), namun ada pula 
sebagian tanaman yang hanya dapat tumbuh dengan baik di dalam ruangan (indoor). Di 
bawah ini terdapat daftar tanaman outdoor dan indoor yang bisa anda gunakan sebagai 
referensi penanaman baik di luar maupun dalam ruangan. 


© 


KLIK TOMBOL INI 

Untuk Chat Via Whatsapp 


6/11 






Tanaman Hias Outdoor 


Tanaman Hias Indoor 

• Beringin 

• Cemara 

• Jengger Ayam 

• Agave 

• Bougenville (Bunga Kertas) 

• Bunga Kamboja 

• Bunga Euphorbia 

• Palem 

• Kaktus 

• Dan lain sebagainya 

• Aloe Vera/Lidah Buaya 

• Pakis Asparagus 

• Lavender 

• Bunga Anthurium 

• Sukulen Echeveria 

• Tanamanjade 

• Rosemary 

• Pachira/Money Plant 

• Bambu Rejeki 

• Dan lain sebagainya 

Jual Bibit / Benih Tanaman 


7/11 




Sebuah taman saat ini tidak hanya dapat diisi oleh tanaman dalam bentuk sudah tertanam, 
akan tetapi anda dapat menggunakan benih atau bibit tanaman sebagai gantinya. 
Penggunaan bibit tanaman dapat digunakan untuk jangka waktu yang lebih lama. Telah 
hadir saat ini aneka varian bibit tanaman seperti tanaman herbal, pohon dan bunga. Jika 
Anda berminat untuk menggunakan bibit tanaman sebagai pelengkap kebutuhan taman, 
ada baiknya jika anda memesan di tempat kami. Kami siap menawarkan aneka macam bibit 
serta benih tanaman siap pakai, sehingga Anda dapat melakukan penanaman di beragam 
tempat, salah satunya adalah taman milik anda sendiri. 

Jual Ikan Hias (Tersedia dalam Bentuk Bibit) 


8/11 






Sebuah taman yang Asri, tentu saja akan menjadi kurang lengkap jika tidak ditambahkan 
dengan sebuah kolam yang berisi ikan hias di salah satu adanya. Ragam variasi ikan hias 
dapat anda gunakan untuk meningkatkan keindahan suatu kolam pada taman, sekaligus 
memberi kesan bahwa kolam tersebut penuh dengan ikan. Satu dari sekian ikan hias yang 
sangat direkomendasikan untuk kolam taman adalah ikan koi. 

Bagi Anda yang tertarik untuk memesan ikan hias seperti ikan koi atau bibitnya, anda dapat 
segera menghubungi kami secara langsung melalui nomor customer Service yang tersedia. 
Kami berkomitmen untuk memberi penawaran harga ikan hias lebih murah, anda pun juga 
dapat leluasa menentukan ragam variasi warna ikan hias sesuai keinginan. 

Dekorasi dan Aneka Perlengkapan Taman 


9/11 








Selain menyediakan aneka komponen tanaman seperti ikan hias dan tanaman, kami juga 
menyediakan perlengkapan taman yang serba lengkap. Mulai dari pot yang bisa anda 
gunakan sebagai wadah tanaman sehingga bisa anda gunakan untuk media penanaman. 
Kami juga menawarkan aneka perlengkapan untuk segala kebutuhan tanaman yang dapat 
anda pesan dengan harga yang lebih terjangkau namun kualitas terbaik. 

Ulasan singkat pada halaman ini diharapkan bisa menjadi pedoman bagi anda jika memang 
Anda berniat untuk membuat taman, sehingga rentu saja Anda membutuhkan tanaman 
serta aneka komponen perlengkapan lainnya. Kami siap untuk hadir membantu Anda 
menyediakan beragam tanaman serta perlengkapan kualitas terbaik dan dengan harga 
yang jauh lebih murah. Tertarik untuk segera memesan? Segera Anda hubungi customer 
Service kami melalui nomor yang sudah disertakan pada situs ini. 

Info Pemesanan? 


0812 3241 2221 (Nawafl 

cstamanbibit@gmail.com 

Ds. Pehkulon, Kec. Papar, Kab. Kediri Jawa Timur 64153 


10/11 





KLIK TOMBOL INI 

Untuk Chat Via Wtiatsapp 



